Pelajaran 2 


Beriman kepada 
Allah dan Rasul-Nva 






Assalamu ’alaikum 

Anak-anak, tahukah kalian, siapa yang menciptakan alam semesta beserta 
isinya? Bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? 
Apakah Sang Pencipta alam beserta isinya juga mengutus seorang rasul kepada 
kita? Ayo, ikuti pelajaran ini, Insya Allah kalian dapat membuktikan adanya 
Allah Swt. (Sang Pencipta) dan rasul-Nya. 


Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 


11 

























Beriman kepada Allah Swt. 


Allah Swt. pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Ciptaan 
Allah adalah yang ada di langit, bumi: manusia, hewan, tumbuh- 
tumbuhan, dan lainnya. 

Bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui: 
alam semesta, al-Qur’an, dan nama-nama Allah ( al-Asma ’u al-Husna). 

1. Mengenal Allah melalui Alam Semesta 

Amati dan ceritakan gambar berikut! 




Apa saja ya benda 
mati itu? 



Apa saja ya benda 
hidup itu? 





a 


Segala puji bagi Allah , Tuhan seluruh alam. ” ( Q.S al-Fatihah/1:2) 


Kelas IV SD/MI 









































Seorang sahabat bertanya kepada 
Rasulullah saw. “Ya Rasulullah, apa arti 
beriman itu?” Rasulullah menjawab, 
“Beriman artinya percaya kepada Allah.” 
Beriman atau iman artinya percaya; 
percaya kepada Allah sebagai Tuhan 
semesta alam. 


Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya 
Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Qur’an telah 
menjelaskan adanya Tuhan dan nama-Nya. 


Adanya alam semesta, termasuk bumi yang lcita huni sekarang ini adalah 
bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam 
pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat benda mati, benda yang tidak 
bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bemafas. Juga ada yang 
disebut sebagai benda hidup yaitu benda yang bisa bergerak, bertumbuh, 
berkembang, dan bernafas. Semua itu Allah Swt. yang menciptakan. 


J" •(. 0- 



Insya Allah, kamu bisa! 
Ayo, simak cerita berikut! 


Ahmad tergolong analc yang suka bertanya. Di rumahnya, dia suka 
berdialog dengan sesama anggota keluarga. Suatu waktu, Ahmad 
bertanya kepada ibunya. 


Ahmad 

Ibu 

Ahmad 

Ibu 

Ahmad 


“Bu, apa benar semua yang ada di alam ini buatan Allah?” 
“O, ya, benar” 

“Bukankah meja, lemari, pensil, baju, dan sepatu buatan 
manusia?” 

“Kamu betul anakku, kelihatannya kamu belum yakin.” 
“Kalau begitu, ibu ceritakan bagaimana benda-benda itu 
adalah milik Allah.” 


Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 











Ibu : “Dengarkan baik-baik anakku, meja itu buatan manusia. 

Meja terbuat dari pohon kayu, ada kayu mahoni, kayu 
jati, dan sebagainya. Akan tetapi ingat anakku, yang 
menumbuhkan kayu bukan manusia, melainkan Allah 
pemilik alam raya ini. Meskipun kita tidak melihat yang 
menumbuhkan pohon itu, tetapi semua orang pasti percaya 
bahwa yang menumbuhkannya adalah Allah.” 

Ahmad : “O, begitu. Sekarang aku sudah paham dan yakin, Bu.” 

Tirukan percakapan di atas dengan temanmu! 


2. Mengenal Allah melalui al-Qur’an 

Amati dan ceritakan gambar beserta ayat al-Qur’an berikut! 




“Itulah Allah, Tuhan kamu; tidak ada 
Tuhan selain Dia; pencipta segala sesuatu, 
maka sembahlah Dia; Dialah pemelihara 
segala sesuatu. ” ( al-An ’am/6: 102 ) 


Anak-anak, ayat al-Qur’an di atas mengenalkan kepada kita bahwa 
Allah adalah Tuhan kita satu-satunya, Dialah yang menciptakan dan 
memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita wajib 
menyembah hanya kepada-Nya. 


■IS ur- i 



Insya Allah, kamu bisa! 

Ayo, bacalah Q.S al-An’am/6: 102 beserta artinya secara bergantian 
dengan temanmu. 


14 Kelas IV SD/MI 














3. Mengenal Allah melalui al-Asma-u al-Husnd 



Untuk bisa mengenal sesuatu biasanya 
melalui namanya. Demikian juga 
mengenal Allah. Allah Swt. memiliki 
nama-nama yang baik atau dikenal 
dengan al-Asma-u al-Husnd. Nama 
Allah banyak, tetapi yang 
diperkenalkan oleh Allah kepada 
manusia hanya 99 nama melalui 
perantara wahyu, yaitu al-Qur ’an. 


Kita alcan mempelajari tiga di antaranya, yaitu sebagai berikut: 

a. Al-Basir 

Amati dan ceritakan gambar berikut! 



Anak-anak, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik atau buruk, 
pasti dilihat oleh Allah dengan sifat al-Basir- Nya. Al-Basir berarti Allah 
Maha Melihat. Allah Swt. mampu melihat apa saja, sampai hal sekecil- 
kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangan-Nya. 


Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

















"U <J■ t fl- 


Kegiatan 


fl 


Insya Allah, kamu bisa! 

Ayo, ceritakan apa yang kamu ketahui tentang sifat Allah al-Basir. 

i). Ai-‘Adn 


Amati dan ceritakan gambar di bawah ini! 



Anak-anak, tahukah kalian arti al- ‘Adi? Al-‘Adl berarti Allah Yang 
Mahaadil. Allah Swt. menempatkan semua manusia sama di hadapan- 
Nya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, 
atau jabatannya. Allah Swt. memuliakan seseorang hanya karena 
ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah, 
dan menjauhi yang dilarang-Nya. 


Kelas IV SD/MI 
















Ayo, lcita baca ayat berikut! 



Artinya: 

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 
Sesungguhnya yangpaling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang 
yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. " 
(Q.S al-Hujurat/49:13) 


'it <J ■l S' 



Insya Allah, kamu bisa! 

Ayo, ceritakan apa yang kamu ketahui tentang sifat Allah al- ‘Adi. 


f ot. 'C 

c. AWAzim ( ) 

Amati dan ceritakan gambar berikut! 



Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 














Anak-anak, pemahkah kalian meminta bantuan kepada orang lain? Jilca 
pemah, coba ceritakan! 

Manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak 
membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu, Allah disebut al- ‘Azim. Al- 
‘Azim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah Yang Maha Agung yang 
tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan 
makhluk-Nya. Manusia membutuhkan pertolongan-Nya dan membutuhkan 
pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. 

Dengan memahami sifat Allah, al- ‘Azim, maka kita akan selalu 
mengagungkan tanda-tanda kebesaran-Nya dengan cara melaksanakan 
perintah dan menjauhi larangan-Nya. 


O U" i S- 


Kegiatan 


f 


Insya Allah, kamu bisa! 

• Ayo, ceritakan apa yang kamu ketahui tentang sifat Allah al- ‘Azim. 

• Ayo, jelaskan bagaimana cara mengagungkan Allah. 



Beriman kepada Rasul Allah 


Cermati 

Hasan 

Ali 

Hasan 


Ali 

Hasan 

Ali 


percakapan berikut! 

: “Assalamu ’alaikum“ 

: “ Wa’alaikumsalam 1 ’ 

: “Ali, tolong, bantu aku ya.” 

“Aku mengalami kesulitan memahami pelajaran tentang 
beriman kepada rasul-rasul Allah.” 

: “Ya baik. Aku akan berusaha membantumu” 

: “Terima lcasih banyalc ya Ali.” 

: “Kalau begitu, aku akan coba jelaskan siapa yang disebut 

rasul itu” 


13 Kelas IV SD/MI 















Hasan 

Ali 


Hasan 

Ali 


“Ya, coba engkau jelaskan padaku.” 

“Menurut gum mengajiku, di antara manusia ada yang 
Allah jadikan sebagai utusan-Nya di bumi ini. Itulah rasul, 
pembawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia 
yang disebut wahyu. Manusia hams percaya atau beriman 
kepada rasul-rasul-Nya. Mereka, rasul-rasul, itu terjaga 
dari kesalahan, seperti, Nabi Muhammad saw. yang diberi 
gelar al-Amin artinya terpercaya. Oleh karena itu, manusia 
diwajibkan beriman kepada rasul Allah.” 

“Sekarang aku sudah mulai paham, terima kasih, ya!” 
”Iya, sama-sama Hasan.” 


Timkan percakapan di atas dengan temanmu! 


O U" t i f 


Kegiatan 


Insya Allah, kamu bisa! 

• Ayo, berikan bukti bahwa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. 

• Ayo, berikan bukti bahwa kamu beriman kepada Nabi Muhammad. 


Aku Beriman kepada Allah 

[Lagu: Indung-indung/ syair: Abu Rifqy] 

Lailaha illallah 
Muhammadur rasulullah 
Tiada Tuhan selain Allah 
Nabi Muhammad utusan Allah 
Aku beriman kepada Allah 
Hanya Dia Y ang Mahakuasa 
Aku beriman kepada rasul 
Pembawa risalah kebenaran 
(2X) 


Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 


19 











Rangkuman 


1. Manusia wajib percaya kepada Allah Swt. 

2. Manusia wajib mempelajari tentang adanya Allah. 

3. Mengenal Allah dapat dilakukan melalui pengamatan alam semesta 
dan al-Qur’an. 

4. Semua benda, baik benda hidup maupun benda mati adalah ciptaan 
Allah. 

5. Pencipta disebut khalik, sedangkan yang diciptakan disebut 
makhluk. 

6. Iman kepada Allah hams dibuktikan dengan cara mematuhi perintah- 
Nya dan menjauhi larangan-Nya. 

7. Manusia wajib beriman kepada rasul-rasul Allah. 

8. Semua rasul menyem agar menyembah Allah Swt. 

9. Nabi Muhammad saw. adalah nabi dan rasul terakhir. 


20 


Kelas IV SD/MI 
















Ayo Berlatih 



A. Jawablah pertanyaan berikut ini! 

1. Apa maksud beriman kepada Allah melalui alam semesta? 
Jelaskan! 

2. Apa maksud beriman kepada Allah melalui kitab suci? 

Jelaskan! 

3. Apa maksud beriman kepada Allah melalui asma ’-Nya? 

Jelaskan! 

4. Bagaimana kita bisa yakin bahwa Allah itu ada, padahal Allah ti- 
dak bisa dilihat oleh mata manusia? 

5. Apa gunanya kamu mengetahui sifat Allah itu al-Basir? Jelaskan! 

6. Apa gunanya kamu mengetahui sifat Allah itu al- ‘Adi? 

Jelaskan! 

7. Apa gunanya kamu mengetahui sifat Allah itu al- ‘Azim? 

Jelaskan! 

8. Bagaimana kita bisa meyakini adanya rasul-rasul Allah? Jelaskan! 

9. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada rasul-rasul Allah? 
Jelaskan! 

10. Sebutkan sepuluh nabi dan rasul yang kamu ketahui. 


B. Isilah kolom setuju (S), tidak setuju (TS) dan tidak tahu 
(TT) dengan tanda (v') berikut alasannya! 


No 

Pernyataan 

Jawaban 

Alasan 

S 

TS 

TT 

1 

Adanya manusia dan alam 
semesta menunjukkan 

adanya Allah. 





2 

Al-Basir itu sifat Allah yang 
dapat membuat kita malu 
bila ingin berbuat jahat. 






Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 





























3 

Aku yakin Allah itu bersifat 
al- ‘Adi. 





4 

Allah menciptakan alam 
semesta ini dengan bantuan 
makhluk-Nya. 





5 

Nabi dan rasul itu bukan 
utusan Allah. 





6 

Orang berjalan sombong 

karena ia yakin bahwa Allah 

itu al- ‘Azim. 

• 





7 

Nabi Muhammad saw. 
sebagai nabi dan rasul 
terakhir. 






S = Setuju 
TS = Tidak Setuju 
TT = Tidak Tahu 


C. Tugas kelompok 

Buat kelompok dengan teman-temanmu dan diskusikan serta 
sampaikan hasil diskusi kalian tentang hal-hal berikut. 

1. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. 

2. Ciri-ciri orang yang beriman kepada rasul Allah. 



22 Kelas IV SD/MI 



























